: KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
Ni. KABUPATEN NAGAN RAYA 


SEN 


PENGUMUMAN 


NOMOR : 516 /PL.02.2-Pu/1115/20 


TENTANG 
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT 
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 
dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya mengumumkan Penerimaan 
Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sebagai berikut : 


Status Hasil Penelitian Persyaratan 
No Nama Lengkap Bakal Calon (Mantan Terpidana/ Terpidana) Administrasi Calon/ Perbaikan 
p P Persyaratan Administrasi Calon 
SAMSUARDI, S.H. Mantan Terpidana Memenuhi Syarat 
Bupati dengan jenis tindak pidana: Meng- 
1 p gerakkan orang lain melakukan 
pengrusakan 
Wakil Bupati | ADIFAL SUSANTO, S.TP - Memenuhi Syarat 
j Bupati Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - Memenuhi Syarat 
Wakil Bupati | RAJA SAYANG - Memenuhi Syarat 
: Bupati JONNIADI, S.E., M.Si. - Memenuhi Syarat 
Wakil Bupati | ZAINI MANTRI DOI - Memenuhi Syarat 
4 Bupati Drs. H. ASIB AMIN - Memenuhi Syarat 
Wakil Bupati H. TARMILIN USMAN, SE., M.Si. - Memenuhi Syarat 


Ket. Nomor urut diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya 


Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Nagan Raya pada Pemilihan Tahun 2024 melalui : 

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara: 

memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah" 

memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah" 

memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan 

mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat 

mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa: 

1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon, 

2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk 
jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan 
administrasi calon. 

f. menuliskan uraian. 
g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan. 
h. menekan "SUBMIT". 

2. Secara luring/langsung ke Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dengan alamat Jalan Nuruddin Ar-Raniry No. 3, Komplek 
Perkantoran Suka Makmue, Nagan Raya, penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring/langsung dilakukan 
dengan cara: 

a. mengisi daftar hadir. 

b. mengisi Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. 

c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Kabupaten Nagan Raya. 
d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan. 

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Nagan Raya Tahun 2024, KIP Kabupaten Nagan Raya mengumumkan visi, misi dan program bakal pasangan calon sabagaimana 

terlampir. 

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya 

Pada Pemilihan Tahun 2024 diterima oleh KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 15 s.d.18 September 2024. 


Demikian diumumkan untuk diketahui. Dikeluarkan di : Suka Makmue 
Pada tanggal 14 September 2024 


pen 09 


KETUA-KOMISI'INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


DANDA RUNT; 


Lampiran Pengumuman 
Nomor : 516 /PL.02.2-Pu/1115/2024 
Tanggal : 14 September 2024 


VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA 
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 


BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK 


5) BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENGUSUL 


VISI MISI 


1 SAMSUARDI, S.H. - PARTAI ACEH, TERWUJUDNYA KEDAULATAN Mewujudkan hak masyarakat Nagan Raya mandiri menentukan 

ADIFAL SUSANTO, S.TP PARTAI KEADILAN | PANGAN, KEMAKMURAN DAN kebijakan pertanian, perikanan dan perkebunan, serta memberikan 

SEJAHTERA (PKS) | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT hak kepada masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai 

MENUJU NAGAN RAYA dengan potensi sumber daya lokal. 

BERMARTABAT 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pada 
sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. 

3. Menjaga harga beli sawit tetap tinggi di seluruh Kabupaten Nagan 
Raya. 

4. Menjamin plasma untuk masyarakat Nagan Raya (mampu dan kurang 
mampu) dengan rincian satu hektar/kk sebagaimana diatur oleh 
undang-undang bahwa perusahaan wajib memberikan 20% dari luas 
HGUnya. 

5. Mengratiskan bajak sawah kepada seluruh masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani di Kabupaten Nagan Raya. 

Menjaga stabilitas harga padi tetap tinggi di Kabupaten Nagan Raya. 

Memberikan jaminan kepada petani ketersediaan pupuk di pasar 

Kabupaten Nagan Raya 

8. Menjamin terbitnya izin WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di 
Kabupaten Nagan Raya 

9. Bertanggung jawab atas kesejahteraan, pendidikan, kebutuhan 
yatim-piatu fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya 

10. Membangun sumberdaya manusia Nagan Raya yang unggul dan 
berdaya saing 

11. Menciptakan ekosistem pendidikan berlandaskan Islam dan tagwa serta 
dibarengi oleh tekhnologi yang mumpuni. 

12. Memberikan layanan kesehatan setara sebagai upaya yang dilakukan 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 
menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, 
keluarga, kelompok, dan masyarakat Nagan Raya. 

13. Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik 
dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis di Kabupaten 
Nagan Raya. 

14. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas berdaya saing 
serta memiliki pengetahuan tekhnologi serta iman dan tagwa. 

15. Menjamin ketersediaan lapangan kerja kepada masyarakat, dan 
optimalisasi keterlibatan orang muda didalam pemerintahan. 

16. Mewujudkan demokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggara 
pemerintah yang bersifat entrepreneur, professional, dinamis, berke- 
lanjutan dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean 
government. 


He 


2 Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., PARTAI MEWUJUDKAN KABUPATEN 1. Penerapan nilai-nilai agama Islam secara Kaffah dalam seluruh sendi 
M.H. - RAJA SAYANG GOLONGAN KARYA | NAGAN RAYA YANG MANDIRI kehidupan. 
(GOLKAR), DAN MADANI 2. Pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global, mencip- 
PARTAI SIRA takan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur PAD dengan 
(SOLIDITAS mengembangkan sektor RILL dan UMKM. 
INDEPENDEN 3. Meningkatkan mutu kesehatan melalui pembenahan Tata Kelola Rumah 
RAKYAT ACEH) Sakit Daerah serta mengintensifkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat. 
4. Membangun infrastruktur daerah yang terkoneksi dengan Kawasan 
Ekonomi Masyarakat. 
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan berinteg- 
ritas. 
6. Membangun iklim investasi daerah serta mewujudkan Nagan Raya 
pusat pertumbuhan ekonomi Barat Selatan Aceh. 
7. Modernisasi kegiatan Pertanian dan Perkebunan melalui pemanfaatan 
teknologi tepat guna. 


3 JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI | PARTAI DEMOKRAT, | TERWUJUDNYA NAGAN RAYA | 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam seluruh dimensi 


MANTRI DOI PARTAI NASDEM, YANG ISLAMI, SEJAHTERA, kehidupan. 
PARTAI KEBAN- BERDAYA SAING, INKLUSIF DAN | 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata dan 
GKITAN BANGSA BERKELANJUTAN berkeadilan 
(PKB), PARTAI ADIL 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses 
SEJAHTERA ACEH dan kualitas layanan yang merata dan terjangkau. 
(PAS ACEH), PARTAI 4. Mewujudkan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM dan 
DEMOKRASI INDO- sektor unggulan serta hilirisasi produk pertanian untuk mendukung 
NESIA PERJUANGAN pengentasan kemiskinan. 
(PDI-PERJUANGAN) 5. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas antar 


wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru 

Meningkatakan akses, kualitas dan dan digitalisasi layanan publik. 
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta 
promosi energi bersih dan ramah lingkungan. 


4 | Drs. H.ASIBAMIN - H.TARMILIN | PARTAI PERSATUAN | TERWUJUDNYA NAGAN RAYA | 1. Optimalisasi pemerataan peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat 


USMAN, SE., M.Si. PEMBANGUNAN, | YANG MAKMUR BERKEADILAN, yang berbasis pada potensi keunggulan pertanian, perkebunan, per- 
PARTAI GERAKAN BERAGAMA, BERDAYA SAING, tambangan, perikanan, dan keparawisataan di Kabupaten Nagan Raya. 

INDONESIA RAYA DAN BERBUDAYA 2. Merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur antar keca- 

(GERINDRA) matan dengan berbasis pada skala prioritas kebutuhan pelayanan 


dasar, ter-integrasi, dan ber-orientasi kepada percepatan pembangunan 
ekonomi masyarakat secara berkeadilan 

3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa, berpendi- 
dikan, berdaya saing, dan berbudaya. 

4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih berbasis digitalisasi, 
berakhlakul karimah, dan berkeadilan. 

5. Mengembangkan serta melestarikan keaneka-ragaman potensi budaya, 
dan sejarah lokal Nagan Raya yang berorientasi pada nilai ekonomis 
keparawisataan masyarakat secara berkeadilan. 


Ket. Nomor urut diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya 
Dikeluarkan di : Suka Makmue 
Pada tanggal -14 September 2024 


KETUA-KOMISI'INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


DANDA RUNT; 


